ENANG DAN KALAH 
ITU ADALAH HAL YANG 
BIASA DALAM PEPERANGAN 


adalah pepatah kuno Cina yang sering 
diucapkan oleh Liu Bei dan Cao Cao untuk 
menghibur para jenderal dan prajurit 
yang sedang mengalami kekalahan. 


Ba menolong kami, : KENYATAAN 


bebaskanlah kami karena : Yang pertama, bahwa kemenangan dan 
kasih setia-Mu!” (Mazmur 44:27). : 2 kekalahan adalah kenyataan dalam hidup 
ini. Hidup tidak harus selalu menang, tapi 


Ada dua kondisi yang digambarkan dalam : juga ada kalanya kalah, sama seperti yang 
Mazmur ini, yaitu KEMENANGAN (ayat 2-9), dan: namanya hari terdiri dari Siang/terang dan 
KEKALAHAN (ayat 10-23). Mazmur ini tergolong : Malam/gelap. 


dalam MAZMUR PENGAJARAN (ayat 1). 


Pengajaran apakah yang terkandung dalam untuk bagaimana orang yang beriman 


Mazmur ini? 5 kepada Tuhan (orang benar) dapat benar 
. bersikap dalam menghadapi kemenangan 
dan juga kekalahan. 


: Oa Yang kedua, melalui Mazmur ini, diajarkan 


Ketika orang benar mengalami kemenangan, maka 
dia harus sadar bahwa kemenangan yang terjadi 


bukan karena kemampuannya (ayat 7), tapi semua : 


terjadi karena berkat dan anugerah Tuhan 

(ayat 2 —8). Karena itu wajib bagi orang beriman, 
untuk memberikan pujian dan kemuliaan 
kepada Tuhan, ketika mengalami kemenangan 
dan kejayaan, kebanggaan tidak boleh berasal 
dari kesadaran akan kemampuan diri sendiri, 
tapi karena Tuhan yang ajaib telah memberikan 
pembelaan-Nya (ayat 9). 


Pelajaran ini penting, karena sering dalam 
kemenangan orang menjadi takabur (merasa 

diri mulia, perkasa, hebat dll) dan jatuh dalam 
kesombongan. Tetapi ketika orang beriman 

harus menghadapi kekalahan, maka hal yang 
harus dilakukan adalah menerima dengan ikhlas 
kenyataan tersebut, dengan cara memandang 
bahwa semua terjadi sebagai bagian dari rencana 
Tuhan ( ayat 23). 


TEKUN 


Bagaimana orang beriman dapat tetap bersikap 
benar di hadapan Tuhan, ketika menghadapi 
kekalahan? 


Pertama, bertekad untuk tidak melupakan : 


D Tuhan/berpaling dari Tuhan dan tetap 


hidup dalam perjanjian dengan Tuhan 
(ayat 18). 


Kedua, tetap hidup taat kepada perintah 
Firman Tuhan (ayat 19 —20). 


Ketiga, bertekad untuk menjadikan 
3) Tuhan sebagai Allah yang satu-satunya 

dalm hidup ini, dan tidak akan mencari 

pertolongan dari allah-alah lain 

(ayat 21 —22). 


Dan hal terpenting dari semua itu, adalah 
tetap bertekun dalam doa (ayat 24-27). 
Inti dari pengajaran di Mazmur ini adalah 
bahwa yang terpenting, orang beriman 
harus bersikap dan bertindak yang benar 


di hadapan Tuhan dalam segala situasi 
dan keadaan. Tidak boleh ada apapun juga 
yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. 


: “Siapakah yang akan memisahkan kita dari 

: kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau 

: penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, 
1 atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis: 

» “Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya 

: maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai 
: domba-domba sembelihan.” 


: Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada 
- orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah 
: mengasihi kita. 


: Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, 
: baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah- 

- pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang 
: akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, 

1 maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk 
: lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih 
: Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” 


: (Roma 8:35-39). M 


. (Pdt. Samuel Handoko) 


WAJIB BAGI ORANG BERIMAN, UNTUK 
MEMBERIKAN PUJIAN DAN KEMULIAAN 
KEPADA TUHAN, KETIKA MENGALAMI 

KEMENANGAN DAN KEJAYAAN. 


TETAPI KETIKA ORANG BERIMAN HARUS 
MENGHADAPI KEKALAHAN, MAKA HAL 

YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH 
MENERIMA DENGAN IKHLAS 
KENYATAAN TERSEBUT. 


KARENA MASA DIPAN 
SUNGGUH ADA, 

DAN HARAPANMU 
TIDAK AKAN HILANG 

AVSAL B:1 


dari seorang anak berkebutuhan khusus 
(special need) Faith Samantha Abadi. 


2 
15: ayat pegangan saya sebagai orang tua 


Ketika Faith masuk kelas satu sekolah dasar, saya 
menguatirkan masa depannya, karena anak 
berkebutuhan khusus (special need) mungkin 
hanya bisa ikut ujian lokal. Tapi Tuhan ingatkan 
bahwa Dia menenun Faith tidak asal-asalan, tapi 
dengan sebuah visi yaitu memberikan masa depan 
yang penuh pengharapan. 


Ketika Faith di kelas tiga, tepatnya di semester 
kedua, teman-temannya mendapatkan soal latihan 
CaLisTung (Membaca, Menulis, dan Berhitung) 
yang termasuk dalam ujian negara yang akan 
mereka hadapi di kelas empat. Saya berbesar 

hati bahwa kecil kemungkinan bagi Faith untuk 
diikutsertakan di dalamnya. 


Tiba waktunya Faith naik ke kelas empat, tepatnya 
hari Senin, 11 Agustus 2014 sekitar pukul sebelas 
siang saya mendapat telpon dari HOD (Head of 
Departement) SEP (Special Education Program). 
Beliau menanyakan apakah saya mengijinkan 
Faith ikut serta dalam ujian Calistung yang akan 
diadakan hari Rabu, 13 Agustus 2014. 


Saya sempat kaget, karena Faith hanya punya 
waktu dua hari untuk mempersiapkan diri. 


Sulit, namun saya putuskan mengijinkan Faith. 


Pulang sekolah, guru pendamping Faith memberi 
setumpuk contoh soal ujian Calistung. Sekilas 
melihatnya, saya tidak yakin bahwa Faith bisa 


mengerjakannya, tapi saya mencoba mengajarinya. 


Kesabaran saya benar-benar diuji. Faith menjawab 
semua pertanyaan sesuai dengan keinginan 
hatinya dan bukan sesuai dengan jawaban 

yang sebenarnya. Marah, kesal, sedih, frustrasi 
bercampur menjadi satu malam itu. Saya sudah 
kehabisan akal mengajari Faith. 


Tibalah hari di mana ujian itu berlangsung. Pagi 
itu saya memutuskan untuk berpuasa, karena 
saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya 
antarkan Faith ke ruangan kelas tempat di mana 
ujian akan berlangsung. Di sana, guru pendamping 
Faith mengatakan bahwa ujian tersebut akan 
diawasi oleh guru-guru dari kecamatan. Guru lokal 
tidak diperkenankan ikut mengawasi, termasuk 
guru pendamping anak-anak berkebutuhan 
khusus. 


Kaki saya mendadak lemas. Saya turun dari lantai 
tiga tempat dilaksanakannya ujian menuju tempat 
parkir mobil sambil menitikkan air mata. 

Di mobil saya hanya bisa menangis sambil 
berbahasa Roh. Dengan sesenggukan saya 
mengetuk hatiNya, “Tuhan Yesus, tolong Faith.” 
Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya akan 
perkataan Pdt. Philip, Yika seorang ibu berdoa 
dan berbahasa Roh bagi anaknya di tempat yang 
jauh, maka sesuatu akan terjadi di sana.” Saya 
pun menjadi tenang. Saya memutuskan untuk 
kembali ke lantai tiga dan memberi dukungan 
semangat untuk Faith. 


Di depan guru pendampingnya, saya memeluk 
Faith sambil mengatakan, “Faith pasti bisa, tapi 
kalau pun Faith tidak bisa, mommy and daddy 
tetap sayang Faith.” Lalu saya pergi, tapi kali ini 
hati saya lebih siap apapun yang terjadi. 

Siangnya saat pulang sekolah, saya sudah 
mempersiapkan hati saya untuk segala 
kemungkinan terburuk ketika saya melihat guru 
pendamping dan Faith keluar dari gedung sekolah. 


IKA SEORANG IBU BERDOA DAN 
BERBAHASA ROH BAGI ANAKNYA Di 
TINPAT YANG JAUH, MAKA SESUATU 

AKAN TERJADI DI SANA. 


Di luar dugaan, sebelum saya sempat bertanya, 
guru pendamping Faith berkata, “Bisa ibu! Tadi 
sudah dinilai, dan nilainya bagus! Faith selesai 
lima belas menit sebelum waktunya” Saya 
sampai kehabisan kata, dan hampir pingsan ketika 
mendengar itu. 


Beberapa hari kemudian seorang teman Faith 
memberitahu bahwa hasil ujian telah diumumkan 
di kelas hari itu, semuanya lulus, dan ada beberapa 
anak yang mendapat nilai terbaik, salah satunya 
adalah Faith. Banyak temannya yang terkejut saat 
itu, tapi kemudian mereka memberikan applause. 


Tak sampai di situ, sekitar dua minggu kemudian, 
di acara pertemuan orang tua murid, ibu Kepala 
Sekolah Elementary (SD) tiba-tiba menjabat 
tangan saya sambil mengatakan, “Selamat ibu, 
Calistung nya bagus.” Terharu rasanya mendengar 
pernyataan beliau. Ucapan selamat ini adalah 
seperti materai yang mensahkan bahwa anak saya 
benar-benar bisa mengikuti ujian dengan baik. 


Hari ini Faith sudah duduk di kelas lima SD di 
Mawar Sharon Christian School. Pergumulan dan 
tantangan pasti ada, tetapi saya percaya Tuhan 
sudah merancangkan masa depan bagi Faith, masa 
depan bagi kita semua sebagai anak-anak-Nya 
dengan rancangan yang sempurna dan luar biasa. 


“Sebab Aku ini mengetahui rancangan- 
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu 
rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 
(Yeremia 29:11) 8 


(Lenny Sifera Neman, Jemaat GMS Surabaya) 


2 PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
3D @cmstv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


TEENS 
mg 


AT GPS MAIN HALL, g 
CEMPAKA 181, SURABAYA 2 £ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Yakin 1” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pdt. Philip Mantofa 


(Rerun) KKR 

Army of God, Day 1 
PK. 07.00, 16.00, 
22.00 WIB 

/ www.mstv.tv 


(Rerun) KKR 

Army of God, Day 2 
PK. 10.00, 13.00, 
19.00 WIB 

/ www.mstv.tv 


SPEAKER 


Pe. PDM. JIMMY B 


IPM 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


(Re-run) Before 30 Show : 


“Miracles Edition” 


# Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


“Yakin 2” 


: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Philip Mantofa 


: (Rerun) KKR 

: Army of God, Day 1 
: PK. 07.00, 16.00, 

: 22.00 WIB 


E (Rerun) KKR 
: Army of God, Day 2 
: PK. 10.00, 13.00, 


19.00 WIB 


: /www.mstv.tv 


- 


! Mawar Sharon 


Women 
Pk. 10.00 WIB 


# /GMS Main Hall 


Ibu Heryanti Satyadi (Jkt) 


The Summit 


Business Fellowship 
: Sam Kok - “The Art of 


War for Prosperity 2” 
Pk. 19.00 WIB 


/ www.mstv.tv 
: Bp. Samuel S. Huang 


O 


: Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


! 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


An 


THESUMMIT 


30 SEPTEMBER 2015 


PK. 18.30 WIB 
GMS MAIN HALL 


SAM KOK 


"THE ART OF WAR 
R PROSPERITY 2” 


BP. SAMUEL S. HUANG 


PRESIDEN DIREKTUR PT TRINITI DINAMIK 
DIREKTUR TRINITI PROPERTI GROUP 


CHAIRMAN PT. SANTOZ INTERNATIONAL 
AT GRIS MAIN HALL. 
CEMPAKA ISi, SURABAYA INFO: FIFI SOEN (031-60007000) 


CONTACT PERSON ANITA 


031.6000.7000 EXT.I2I @oogmsyoutn 


DRESSCODE: SMART CASUAL 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Yakin 3” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Untuk mendukung FKA 24 Bali 
(23-24 Oktober 2015) akan diadakan... 


DOA PUASA 21 HARI 
(1-21 OKTOBER 2015) 


"Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab 
engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal 
yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hakhal 
yang tidak kau ketahui" Yeremia 33:3 


POKOK DOA : 


1. Hadirat Tuhan yang membawa 
keselamatan, kelepasan & 


kesembuhan. 


2. Banyak orang yang hadir. & 


3. Tanda & mujizat. 


FES 
4. Panitia "Festival Kuasa Allah" KUASA 


& "Kuasa Nama Yesus". 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 


: www.mstv.tv : @ 


: / www.mstv.tv Te) 


: / www.mstv.tv 


APA 
o 


: Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: : (Re-run) 

: @ : Before 30 Show 

: 1 : “Miracles Edition” 
: “Yakin 4” : Pk.15.00 WIB 

: 02.00, 05.00, 14.00, : / www.mstv.tv 

! 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv : 

: Pdt. Philip Mantofa : @ 

: Tj ! Army of God Pelajar 
: : Pk.16.00 WIB 

: Doa Malam : / GMS main hall 

: Pk. 19.00 WIB : 


: Pro-M Revolution 


) : Pk.19.00 WIB 
: : / www.mstv.tv 
: (Re-run) : 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 

: Pk.19.30 WIB 


hi 


Tn 


ESTIVAL 


: Sunday Service 

: Pk.07.00, Pk.10.00, 

: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Perpuluhan 
! di setiap ibadah 


: Army of God Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


: / GMS main hall 


: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP,: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

3 @gmschurch 
@GMSwarta 

Mdoereia mawar Sharon 


Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 


ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 


ebaktian Anal Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGCS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anak| pk. 08.00 WITA 
eb. Umum #4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 

Keb. Umum #- Anak 2 — Pk. 10.00 

Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 

Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 

eb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 

Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #- Anak 1 Pk. 07.00 
eb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 

Jl. Raya Sukomanunggal 

omplek Pertokoan Satellite Town 

Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 

Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 


Keb. Umum III - Anak 

Keb. Umum IV 4 Pro-M 
Voltage (Sabtu) 
Keb. AOG 
Ibadah Pemulihan (Jumat) 


Pk. 16.00 
Pk. 19.00 
Pk. 16.00 
Pk. 13.00 
Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 


No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 


Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 
Keb. Umum 
Keb. Umum 
Keb. Youth 
Eaglekidz (Sabtu) 
Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga 4 ProM I 

Keb. Anak | 

Keb. Keluarga 4 ProM II 

eb. Anak II 

Keb. Keluarga 4 ProM III 
eb. Pelajar - Pemuda 

Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 


GMS Jombang 
eb. Umum I 
Keb. Umum I 
Faglekidz (Rabu) 

Keb. Pelajar & Pemuda 

eb. Pemulihan (Jumat) 
Keb. Pro-M (Sabtu) 
Sekretariat & tempat Ibadah: 


Pk. 07.00 
Pk.17.00 
Pk.10.00 
Pk. 16.00 


Pk. 07.00 
Pk. 07.00 
Pk. 10.00 
Pk. 10.00 
Pk. 16.00 
Pk. 13.00 
Pk. 18.00 


Pk. 07.00 
Pk. 16.00 
Pk. 16.00 
Pk.10.00 
Pk. 18.30 
Pk. 18.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 


Jl. Soekarno Hatta, telp.0321 


GMS Revival Tulungagung 
Doa Malam (Jumat) 

Keb. Umum | 4 Anak I 

Keb. Umum II 4 Anak II 

Keb. Remaja 
Crown Hotel, Venezia Room 
Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 


GMS Revival Jember 
Keb. Umum I 
Keb. Umum II - Pro-M 


Keb. Youth 
Doa Malam (Jumat) 


PI 
P 
Keb. Umum III Pk. 
PI 
P 


-854337 


Pk. 19.00 

Pk. 07.00 

Pk. 16.00 

Pk. 10.00 
Et, 


. 07.00 
. 10.00 
16.00 
. 13.00 
.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 


k. 07.30 


Faglekids | PI 
Eaglekids II PI 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 


. 17.00 


Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 


Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 
CP: Bp. Sunggana 0888.015 


GMS Miracle Yogyakarta 
Ibadah Umum 
Keb. Doa Malam (Jumat) 
Keb. Eaglekidz 

Keb. AOG 

Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274- 


95, Kediri 
2.9750 


Pk. 10.00 
Pk.18.30 
Pk. 10.30 
Pk. 13.00 


557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


0896 6941 0754) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 
Jl. Majapahit 198 


Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 


CP: Monalisa (085713022022) 
GMS Solo 
Ibadah Pro-M Pk. 19.00 


(Sekret: dr. Supomo 77,79) 


Ibadah Umum | Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum | Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

OTEL G-SIAN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


(Oo) Ona) Pas Sol An) 


MA 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


AAA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 

Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


ebelum menikah pada Bulan Maret 2015, 
Ie didiagnosa mengidap penyakit 

Hypertiroid sejak Bulan Desember 2014. 
Saya cukup kaget waktu itu. Untuk memastikannya, 


saya melakukan tes laboratorium dan hasilnya 
hormon saya sangat tinggi. 


Saya memeriksakan diri ke beberapa dokter 
spesialis penyakit dalam dan semua mengatakan 
bahwa saya kemungkinan besar tidak bisa hamil, 
kecuali menjalani operasi terlebih dahulu. Bahkan 
saya periksa ke profesor ahli leher dan kepala, 

ia mengatakan dengan sangat tegas bahwa saya 
tidak akan bisa hamil. Saya menangis dan dunia 
terasa runtuh di hadapan saya. 


Puji Tuhan saya memiliki calon suami yang 

selalu menyemangati saya. Teman-teman di 
Connect Group menyarankan agar saya membaca 
Alkitab setiap pagi, dan itu saya lakukan sejak 
Desember 2014. Saya terus berdoa agar diberikan 
kesembuhan dan bisa mengandung. 


10 


Setelah menikah pada 10 Maret 2015, tepatnya 
12 April 2015, Pak Jusuf mendoakan setiap jemaat 
yang merindukan buah hati. Saya dan suami tidak 
mau ketinggalan. Kemudian sekitar pertengahan 
tanggal bulan Juni, saya bermimpi Ps. Philip 
Mantofa bersama istrinya mengunjungi rumah 
saya untuk mendoakan dan hendak memberi saya 
sebuah kado. 


Keesokannya saya sadar sudah telat datang bulan. 
Sampai dengan bulan Juli, saya belum datang 
bulan. Saya memakai alat tes kehamilan dua kali 
dan hasilnya positif. Untuk lebih memastikan, saya 
juga memeriksakan diri ke dokter kandungan, dan 
memang benar sudah positif hamil dengan usia 
janin lima minggu. 


Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. 
Dari pengalaman ini saya belajar, bahwa 
Tuhan memberikan ujian untuk mengetahui 
seberapa besar kesetiaan dan kepercayaan 
saya. Jika saya lulus, Tuhan akan memberikan 
mujizatnya. 8 


(Leyana Katili, Jemaat GMS Surabaya) 


A PS. PHILIP MANTOFA, BRE. 


PASAL 13-16 
PK. 0700, PK.10.00, 
PK. 16.00, PK.19.00 WIB 
R. IBADAH UTAMA GMS 
JL. CEMPAKA 18i, SURABAYA 


STREAMING: www.mstv.tv 


MINGGU, 4 OKTOBER 2015 


SERI PENGAJARAN AKHIR JAMAN 


Gereja Mawar Sharon 


Connect Me 


Jika anda rindu untuk bergabung dalam Connect Group, silakan 
mengisi form ini dan berikan kepada usher selesai ibadah. 


Nama naa anna (W/P) 
UMUR maan th 

Status: Lajang / Menikah 

Alamat:lengkap (5 si resoeengn Oetanar mana anNsaangaA 


Telepon//HP 5 kenamaan 
Bisa:dihubungipada5-.oo»o.”isonen5onsansexndensnzoe2as215 (Hari /Jam) 


Connect Group yang diinginkan berdasarkan: 

(beri tanda X) 

O Sesuai usia (Anak/ Pelajar/ Pemuda/ Pro. M/ Keluarga) 

O Dekat rumah 

O Pengusaha / Wiraswasta 

Ol LAN aan enam ak pora aan 
(Hobby, jenis pekerjaan) 


Saya memiliki tempat yang dapat digunakan untuk CG 
Oya O tidak 


CONTACT US 
Email: mycg@gms.or.id VA “9 
Phone:' (031) 546.1188 /1546.2288 | 


(selama jam keris) khusus pendaftaran C6 Connprane 


2016 - 2017 


Kap” Gn - 
OPEN REGISTRATION 


( 


MAWAR SHARON 
CHRISTIAN SCHOOL 


1 


PRESCHOOL / ELEMENTARY / JUNIOR HIGH / SENIOR HIGH 


NEW 


You are invited to attend SCHOOL PRESENTATION 


SCHOLARSHIPS 


on 21 - 22 Sept 2015 (by appointment only) 


SCHEDULE 
Pre Registration (Preschool & Elem) 


PERIOD I (Preschool & Elem) 
PERIOD I (Junior High & Senior High) 


ALL REGISTRATION WILL BE 
HELD ONLINE (www.mscs.sch.id) 


centre of 


UNIVERSITY of CAMBRIDGE 
International Examinations 
CAMIUDGE NTENNATONAL CENTAE 


AVAILABLE FOR 
Junior # Senior High 
21-30 Sept 2015 


:1 Nov 2015, 08.00 - 22.00 WIB 
(Khusus pemilik NI GMS ) 

:2 Nov 2015 - 8 Jan 2016 

:20 Oct 2015 - 8 Jan 2016 


Email. reg@mscs.sch.id 

Telp. 031-5457522 ( Hunting ) 

Ext. 101 : Preschool, Ext. 102 : Elementary 
Ext. 103 : Junior High, Ext. 100 : Senior High 


sisterschool of 


DD CHRISTIAN SCHOOL 


Pacific Hills SYDNEY, AUSTRALIA 


member of 


ACSKI 


